anna: Tentang Kami YPIA 


PIN muslim.or.id 


Landasan gama Fiqih dan Muamalah Penyejuk Hati kisah Islam kolom Ulama Keluarga 


Binatang Pemakan Bangkai dan Jallalah 


Kategori: Figh dan Muamalah B Komentar A21 June 2008 


Telah lalu dijelaskan tentang binatang buas yang bertaring dan burung berkuku mencengkeram dan 
hukum memakan dagingnya, Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang burung pemakai bangkai 
dan hukum memakan dagingnya. 


Pengertian Burung Pemakan Bangkai 


Burung Pemakai Bangkai adalah Burung yang menjadikan bangkai sebagai makanan pokoknya, seperti 
burung Nasar dan sebagian jenis gagak. 


Hukum Memakan Dagingnya 


Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini antara vang membolehkan dan vang mengharamkannya. 
Ulama yang membolehkan yaitu madzhab Malikivah berdalil kepada pengertian firman Allah: 


SA Ga Ale Wa pl Gb Sial g ag i g Det UEA Gi uns AA ia pai Laga Lai Yi Ata ena AU MA pl eat Kian FA Lori La ed Ani YTB 
Dah Met 


Katakanah: “Tiadalah aku peroleh dalam Wahyu vang diwahyukan kepadaku, sesuatu vang diharamkan bagi 
Orang rang hendak memakannya, kecusii kau makanan Itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging 
babi - karena sesungguhnya semua HU kotor - atau binatang disembelih atas nama selain Alah,” IOS, 
Al-An'am: 145) 


Ayat ini -menurut pendapat ini- membatasi yang diharamkan hanyalah vang terkandung dalam ayat 
tersebut, Sedangkan hewan pemakan bangkai tidak termasuk dalam ayat ini, sehinga halal dimakan. 


Sedangkan yang mengharamkannya yaitu mazhab Hambaliyah dan Hanafivah memberikan alasan 
pengharamannya adalah karena makanannya yang buruk, lalu keburukan tersebut menjalar kepada 
dagingnya padahal Allah melarang kita memakan yang buruk-buruk (Khobaits1, sebagaimana firman Allah 
ta'ala: 


BEE pias ESGAN heie Kiala pf E deia EA oe igi ana AOA dana BOS yah iip Kasih dahan SAN SAN GA AL Gatal 
Cai FA Sat Anta Ao Gg Opa Iki dala dai pig da laa ops Pele ALS AI JNE Ita PA 


Mu orang-orang yang mengikut Rasul Mabi yang amini yang hamana) mereka dapati tertulis di dalan 
Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang marut dan melarang 
mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 
bagi mereka segala rang buruk dan membuang dari mereka behan-beban dan belenggu -belenggu yang ada pada 
mereka, Maks orang-orang yang beriman kepadanya, memulakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang 
trang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (OS, 

Al-Araaf: 157) 


Demikian juga Rasululah memerintah untuk membunuh lima binatang perusak baik di tanah suci atau di 
luarnya, di antaranya: Gagak yang memakan bangkai, sehingga dikiaskan (dianalogikan kepadanya 
semua burung yang memiliki kesamaan dalam sifat ini. Karena Rasulullah shalallahu miaii wa salam 
membolehkan membunuhnya di tanah suci dan tidak boleh membunuh hewan buruan yang dimakan di 
tanah suci, maka kebolehan membunuhnya ini menunjukkan pengharamannya, 


Ada yang membantah bahwa perintah membunuh hewan-hewan tersebut di tanah suci disebabkan 
tindakan preventif mencegah mereka menyerang manusia, Jelas semua yang berbahaya di tanah haram 
harus dibunuh, walaupun dia binatang yang halal dimakan. Sehingga berdalil dengan hal ini untuk 
pengharaman binatang pemakan bangkai sangat lemah sekali. Namun masih tetap diharamkan dengan 
sebab buruknya makanan binatang tersebut. 


Pendapat yang Rojih 


Syaikh Sholeh Al Fauzan salah seorang anggota majelis ulama besar Saudi Arabia merojihkan pendapat 
yang mengharamkannya. Belau menyatakan: Kewmurman nash-nash yang berisi perintah Alah Kepada 
hambanya untuk memakan yang baik-baik dan melarang mereka memakan yang buruk-buruk dengan hadits 
larangan memakan hewan Jallalsah (Akan dibahas insya Alah dalam halal dan haram edisi mendatang) 
menunjukkan pengharaman hewan pemakan bangkai, Halini karena daging hewan yang memakan bangkai 
mbah da barang haram, sehingga menjadi buruk dan masuk dalam keamanan memakan barang-barang 
pyang buruk, Juga hal ini menjadi pengkhususan pengertian ayat yang dijadikan pegangan madzhab Malikiyah, 
[pengkhususan mi karena telah ada pengharaman banyak Ral setelah turunnya ayat ini, Allah telah 
menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk dan Nabi pun telh mengharamkan 
binatang buas bertaring dan burung berkuku mencengkeram juga melarang daging keledai pada perang Khaibar, 
Yang menegaskan kebenaran Ral ini adalah Uma tentang pengharaman memakan) kotoran dan kencing 
manusia), serangga kotor dan keledai yang semuanya tdak disebutkan dalam ayat tersebut (Etaiu At inan 
hal. F3). 


Demikianlah pendapat yang rojih karena telah dijelaskan terdahulu bahwa makanan memiliki pengaruh 
pada daging yang tumbuh darinya, Sehingga dengan demikian tidak ada kekuatan dalil orang yang 
memperbolehkan memakan hewan pemakan bangkai. Mudah-mudahan bermanfaat. 


+ 
Penulis: Ust, Kholid Syamhudi, Le. 


Sumber: Kumpulan tulisan Ust, Kholid Syamhudi, Lc. 
Dipublikasikan kembali oleh www .muslim.orid 


(T NA AA. 


Ej Send 49 ko 


m CN TEM 









lmorid muslimahorid 





Artikel Terkait 


+ Fengharaman Babi 

+ Berkurban Untuk Selain Allah 
* Macam-Macam Majis 

+ Yaumul Hisab 


. Merasakan Indahnya Ramadhan 


Sebarkan artikel ini 


| Oao 
W Tweet Ej Like #7 | Digg | Submit 


fuad 

zi Jun 2008 [Permalink] 
Artikel "binatang buas yang bertaring dan burung berkuku mencengkeram dan hukum 
memakan dagingnya” saya cari di arsip kok g ada? soalnya saya belum sempat membaca. 


farhan 

z6 Jul 2008 [Permalink] 
Dari kitab sayed sabiq “figh as-sunnah” ada menjelaskan tentang larangan memakan, 
meminum, menungang binatang Jallalah adakah dan pengertian kefahaman ada mengaitkan 
sekali Unta, kambing, ayam yang memakan najis atau sampah, Apakah tujuan pengharaman 
ini yang secara zahirnya menurut Hanbali? Apakah benar ulamak sepakat binatang jallalah ini 
hukumnya harus dimakan setelah dikurung dari makanan najis melibatkan unta, lembu, 
kambing dan ayam? 


Hazir 
04 Oct 2008 [Permalink] 
mengapa kita tidak boleh makan haiwan liar dari sudut sains dan al guran?? 


Tinggalkan Komentar 


Mame required] 
Mail (reguired! 


Website 


Kirim Komentar 





Tentang Muslim.or.id 


Muslim.or.id adalah situs yang dikelola oleh mahasiswa dan alumni di Yogyakarta 
dan sekitarnya, Muslim.orid berusaha menyebarkan dakwah Islamiywah Ahlu Sunah 
wal Jama'ah di jagad maya, Moto Muslim.orid adalah “Hemurnikan Agidah, 
Menebarkan Sunah". 


Radio Online 


Info Islami 


Kata Kunci Terpopuler 


Iklan Arsip Artikel Download WebLinks 


Pencarian... 








Muslim. Or, Id on Facebook 


ear ara 
PILike | 12,624 


Ak Follow Gmuslimindo 43128 follovvers 





#1 104 Rekomendasi di Google 


gr Berlangganan artikel 








| Datar | 


5 masukkan email Anda 











Komentar Pembaca 


R.STAMLAL ARIF RAHMATULLAH,.501-4F 
mengatakan ASSLAM.ALANGKAH BAIKNYA 
KLAU KITA MENSAMALKAN ILMU ITU... SECARA 
FASIH.ASAR KITA TIDAK TEROMBANG 
AMBING DI DALANYA.DAN BERSUNGSUH, APA 
BILA SESRANG GURU KITA MENERANGKAN 


Yulian Purnama mengatakan #åbu Ghathfan 
Tidak boleh tolong-menolong dalam maksiat 


Yulian Purnama mengatakan #fulan Pertama, 
Mengenai khilafivah dalam hukum Isbal tanpa 
sombong, yang nampak bagi kami hanya ada 
2? pendapat ulama yaitu haram ... 


ummu salman mengatakan ijin share 
Ya..syukron, 


ummu salman mengatakan ijin capy paste 


A i 


uku 
Mak | 


Ya. Syukron.. 


Eienfe i Menm 






Muslim 


SOFTWARES & t Š acia 
ISLAMICFILES Aee ai 
081227944271 





ap 2 Fi f 
TAE FLETE, 





Iklan Baris 


Adab-Adab Muslim Agidah Bedah Buku bid'ah Bid'ah dakwah 
Dauroh Umum do'a Donasi Donasi Web Muslim Muslimah Gzikir 
Fatwa Ulama figih Haji Hari Raya (Iedj Ilmu Info Dauroh dan 


Kajian istighotsah Jihad jogja kajian Khawarij Lebaran mana 


Divisi-divisi 


dalilnya 1? Manajemen Qalbu Maulid Nabi merapi Muhammad 


bin Abdul Wahab musibah Muslimah Puasa Ramadhan Salaf 


Salafy Shalat Soal Jawab Sunnah Syirik tabarruk Tauhid 


tawassul ustadz Wahabi yaman ziarah kubur 


Ci 2005-2011 Muslim.OrId - Memurnikan Agidah Menebarkan Sunnah — All Rights 
Reserved. 


